PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
PANITIA SELEKSI TERBUKA 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
Sekretariat : Jln. Ahmad Yani Timur IV No. 7 Tulungagung 
Telp. (0355) 321813 Fax. (0355) 332340 Website : www.bkd.tulungagung,go.id 


PENGUMUMAN 
NOMOR : 11/PANSEL-TA/IV/2023 


PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2023 


Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif Di 
Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ini diberikan kesempatan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri 
sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 


A. JABATAN YANG LOWONG 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung yang akan diisi melalui Seleksi Terbuka, sebagai berikut : 


NO JABATAN ESELON 


T (Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber| LB 
Daya Manusia 


B. PERSYARATAN ADMINISTRASI 
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung dan/atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah 
Provinsi Jawa Timur, 
2. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Pejabat yang Berwenang 
(Sekretaris Daerah) atau Pejabat Pembina Kepegawaian (bagi pelamar dari luar 
Kabupaten Tulungagung harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan 
dari Pejabat Pembina Kepegawaian): 
. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV): 
. Memiliki Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pembina (IV/a): 
. Memiliki Pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan 
yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun, 


pw 


1. 


2 


. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (III/a) /Jabatan 


Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun dan apabila 
menduduki Jabatan Administrator (III/b) paling singkat 3 (tiga) tahun (sesuai 
dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor : B/ 79/ M.SM.02.03/2018 tanggal 14 Agustus 2018): 


. Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara: 
. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun per 1 Juli 2023, 
. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik: 


Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik pada 
Tahun 2021 dan 2022: 


. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 


kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani 
proses pidana/ dijatuhi hukuman pidana, dan 


. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkotika (les kesehatan dilakukan 


setelah seluruh tahapan seleksi selesai dan berlaku bagi peserta 3 (tiga) 
peringkat terbaik). 


C. KETENTUAN PENDAFTARAN 


Pengumuman dan Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei 2023 sampai 

dengan 8 Mei 2023 secara online pada website Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung dengan alamat 
: www. bkd.tulungagung.go.id 

Berkas Lamaran terdiri dari dokumen persyaratan administrasi dalam bentuk 

softcopy dan dikirim melalui email : bidangmutasipensiun@gmail.com diterima 

Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat tanggal 8 Mei 2023 pukul 12.00 WIB, 

sebagai berikut : 

a. Surat lamaran sesuai dengan jabatan yang diminati dibuat dengan tulisan 
tangan sesuai format terlampir, dan ditandatangani peserta seleksi diatas 
meterai Rp.10.000.- (format terlampir), 

. Scan Asli SK Pangkat terakhir, 

. Scan Asli Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator/Jabatan 
Fungsional Jenjang Ahli Madya: 

. Scan Asli Ijazah terakhir, 

. Scan Asli Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) 
Tingkat III atau yang disetarakan: 

f. Scan Asli sertifikat diklat teknis/fungsional yang dimiliki: 

8. Scan Asli hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja 

h. 

i, 


20. 


NN 


Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja pada Tahun 2021 dan 2022: 
. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir), 

. Surat Ijin Persetujuan dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah) 
format terlampir, 

j. Surat Ijin Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (bagi pelamar dari 
luar Kabupaten Tulungagung), 

k. Pernyataan Integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas 
di atas meterai Rp.10.000,- (format terlampir): 

l. Pas Photo terbaru berwarna, berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 
sejumlah 4 (empat) lembar, 

m. Surat Keterangan dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah) bahwa 
tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang 
menjalani proses pidana/dijatuhi hukuman pidanaj 

n. Surat Keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa tidak pernah 
menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 
5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses 
pidana/dijatuhi hukuman pidana (bagi pelamar dari luar Kabupaten 
Tulungagung): 


0. Scan Asli LHKPN Tahun 2023/ LHKASN Tahun 2023: 
P. Scan Asli SPT (Surat Pajak Tahunan) Tahun 2023: 
9- Menyampaikan Makalah yang berisi gagasan dalam bentuk softcopy dengan 
ketentuan : 
« Tema : “Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" 
» Panjang tulisan maksimal 7 halaman: 
“ Jenis huruf “Times New Roman", ukuran huruf 12, spasi 1,5 dan ukuran 
kertas kwarto/A4, 
Sistematika Penulisan Makalah : 
a. Judul 
b. Latar Belakang dan Masalah 
c. Analisis dan Pembahasan 
d. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi 
e Dikirim setelah dinyatakan lulus dalam Seleksi Administrasi melalui 
email : bidangmutasipensiunGgmail.com 


D. JADWAL KEGIATAN 


No KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN 
1. | Pengumuman dan Pendaftaran 2 s/d 8 Mei 2023 
2. | Seleksi Administrasi/Rekam Jejak 2s/d 8 Mei 2023 
3. | Pengumuman Hasil Seleksi 10 Mei 2023 
'Administrasi/ Rekam Jejak 
4. | Penilaian Kompetensi : 11 Mei 2023 
a. Kompetensi Manajerial dan Sosi 
Kultural 
b. Kompetensi Bidang/Teknis : 12 s/d 13 Mei 2023 


1) Makalah/Uji Gagasan 
2) Wawancara 


5.| Penyerahan Laporan Kepada Pejabat 15 Mei 2023 
Pembina Kepegawaian serta 
Pengumuman 3 (tiga) peringkat terbaik 

6. | Penyampaian Laporan Hasil 16 Mei 2023 Ti! 


Penyelenggaraan Seleksi Terbuka JPTP 
ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 
Jakarta 

|(CATATAN : 

lapabila sewaktu-waktu terdapat perubahan jadwal kegiatan akan diumumkan lebih 
lanjut kepada peserta melalui website: www. bkd.tulungagung.go.id 


E. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Panitia tidak memungut biaya apapun dalam proses seleksi terbuka: 

2. Berkas Administrasi yang diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan 
ketentuan yang dipersyaratkan: 

3. Berkas lamaran yang telah dikirimkan menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak 
dapat diminta kembali: 

4. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan 
keterangan /data yang tidak benar/palsu, panitia seleksi berhak menggugurkan 
keikutsertaan/kelulusan peserta seleksi, 

5. Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman wajib diikuti peserta 
melalui website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 


Kabupaten Tulungagung dengan alamat www.bkd.tulungagung.go.id, kelalaian 
tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar, 


6. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan kelengkapan bcrkas persyaratan 
administrasi pendaftaran dapat dilihat dan didownload/diunduh di website 


www.bkd.tulungagung.go.id, dan 
7. Keputusan panitia seleksi BERLAKU MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU 
GUGAT 


Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui, dan apabila ada 
perubahan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 


Tulungagung, 28 April 2023 


PANITIA SELEKSI TERBUKA 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 


